Pelajaran 6 


Mari Belajar Q.S al-Fil 



Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Bismillahirrahmanirrahim 

Anak-anak, tahukah kalian Q.S al-Fil! Apakah kalian sering membacanya? 
Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang pesan Q.S al-Fil. Bagaimana 
cara membacanya yang benar? Bagaimana menghafalkannya dengan 
mudah? Bagaimana pula cara menuliskannya? 


Ayo, ikuti pelajaran berikut! 

Belajar Q.S al-Fil 

Anak-anak, Q.S al-Fil adalah surah yang diturunkan di Mekah yang terdiri 
dari 5 ayat. al-Fil artinya gajah. Surah ini menceritakan tentang pasukan 
gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan 
Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah 
karena dijaga oleh Allah Swt. Sebagai balasan, Allah Swt. menghancurkan 
pasukan tersebut dengan mengirimkan burung Ababil yang menyerang 
mereka sampai binasa. Surah ini berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa 
dan kita sebagai hamba-Nya tidak boleh sombong. 


60 Kelas IV SD/MI 


























1. Membaca Q.S al-Fil 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Ayo, bacalah Q.S al-Fil berikut ini dengan sungguh-sungguh, awali 
dengan membaca basmalah: 



Amati cara gurumu melafalkan Q.S al-Fil. Perhatikan gerak mulut juga, 
panjang dan pendek bacaannya ketika melafalkan! 

Sebelum membaca Q.S al-Fil, cermati terlebih tulisannya. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 




























Ayat pertama: 


]L o 


jji ^ 33 



Ayat kedua: 






Hati-hati dengan lafal: 

0^ 




62 Kelas IV SD/MI 










Ayat ketiga: 


Jijfj 


c 


Perhatikan dengan baik lafal: 



ffl 




Ayat Keempat: 


rt^ 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

















Ayat kelima: 






c 


Perhatikan dengan baik lafal: 





Kegiatan 



Insya Allah, kamu bisa! 

Ayo latihan melafalkan! 

1. Ayo lafalkanlah secara berulang huruf-huruf berikut ini sehingga jelas 
perbedaannya! 


O’i? 

C,* 

£ 





2. Ayo, lakukan secara berulang sehingga bisa membaca Q.S al-Fil 
dengan baik dan benar. 


64 Kelas IV SD/MI 















Ayo beryanyi dengan tema: 


“Rasul Menyuruh Mencintai Anak Yatim” 

(Lirik lagu Bimbo) 

Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim 
Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin 
Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim 
Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin 
Dunia penuh dengan orang yang malang 
Dunia penuh dengan orang yang malang 
Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim 
Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin 
Mari dengan rata 
Kita bagi cahaya matahari 
Mari dengan rata 
Kita bagi cahaya bulan 
Rasul menyuruh kita mencinta 


2. Menghafal Q.S al-Fil 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


65 









Bagaimanakah cara menghafalkan Q.S al-Fill Caranya mudah, yaitu 
melafalkan secara berulang hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan 
dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan orang lain. 


Dapatkah kamu menghafalkan Q.S al-Fill agar dapat menghafalkan Q.S 
al-Fil dengan benar, lakukan langkah berikut ini. 


Kegiatan 


i j dr- 


Insya Allah, kamu bisa! 


Ayo latihan menghafal! Bacalah secara berulang ayat demi ayat Q.S al- 
Fil ini sampai kamu hafal! 



0 



1 3. Menulis Q.S al-Fil 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



66 Kelas IV SD/MI 









Dapatkah kamu menuliskan Q.S al-Fil? Agar dapat menuliskan Q.S al-Fil 
dengan benar, lakukan langkah berikut ini. 


Pertama, mencermati cara menulis penggalan Q.S al-Fil, termasuk huruf- 
hurufnya, misalnya: 





Perhatikan huruf J J f di atas, posisinya agak ke bawah garis. 
Kedua, menyalin tulisan penggalan Q.S al-Fil. 

Coba perhatikan bagaimana gurumu menuliskan penggalan Q.S al-Fil. 
Lalu, salinlah penulisan penggalan Q.S al-Fil, seperti berikut ini: 





kS 






> 




1 O * 0 * 

UfFCCX 


s > 


r0 


k j -e a- 


Kegiatan 


LAJl 


Insya Allah, kamu bisa! 

Ayo, salin tulisan Q.S al-Fil berikut, ke dalam buku tulismu! 




i. o 


Jlijl JxSi CXX'j ^-3 i 

ck 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


67 




















































A 









"Yang membaca al-Qur'an dan dia mahir membacanya, dia bersama 
Malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca al-Qur'an namun 
dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka 
baginya dua pahala ” (HR. Bukhari dan Muslim ) 

_ J 


r i 

! Rangkuman ! 


1. Al-Quran surah al-Fil diturunkan di Mekah yang terdiri dari 5 
ayat. Surah ini berisi pesan bahwa Allah Swt. Maha Kuasa dan kita 
sebagai hamba-Nya tidak boleh sombong. 

2. Cara membaca Q.S al-Fil dapat dilakukan dengan langkah ini. 

a. Mencermati pelafalan ayat per ayat 

b. Menirukan secara berulang-ulang. 

3. Untuk dapat menghafal bacaan Q.S al-Fil dilakukan dengan cara: 

a. Membaca lafal-lafal surahnya per penggalan ayat secara 
berulang-ulang, hingga hafal keseluruhan ayatnya; 

b. Menirukan bacaan surahnya secara berulang-ulang. 

4. Untuk dapat menuliskan bacaan Q.S al-Fil dilakukan dengan 
langkah dibawah ini. 

a. Mencermati cara menulis penggalan surahnya; 

b. Menyalin tulisan surahnya. 


68 Kelas IV SD/MI 
















Ayo Berlatih 


A. Membaca 

Coba baca ayat-ayat berikut dengan benar! 



B. Menghafal 

1. Tunjukkanlah kemampuan hafalanmu di depan kelas! 

2. Tunjukkanlah kemampuan hafalan ayat per ayat secara bergantian 
dengan teman pasanganmu! 

C. Menulis 

Salinlah tulisan penggalan ayat berikut! 




Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 












Komentar 



70 Kelas IV SD/MI 








